BOOK PENDIDIKAN AL FALAH 


a. SERBI Gd 
BULA 
DZULOA DAH 


ABUL HASAN ALI 


E-BOOK PENDIDIKAN AL FALAH 


ARTI DZULAA'DAH 


Dzul Oo'dah terdiri dari dua 
kata: Dzul, yang artinya: Sesuatu 
yang memiliki dan Al Qo'dah, 
yang artinya tempat yang 
diduduki. 

Bulan ini disebut Dzul Go'dah, 
karena pada bulan ini, 
kebiasaan masyarakat arab 
duduk (tidak bepergian) di 
daerahnya dan tidak melakukan 
perjalanan atau peperangan. 
(al-Mujam al-Wasith ) 


SEKOLAH SUNNAH AL FALAH 
KB | TK | SD | smp | PPTQ 
Memberi Manfaat Kepada Umat 


BULAN DZUL QA'DAH 
ADALAH BULAN SUCI 
YANG MULIA 


Hadis dari Abu Bakrah 
radliallahu “anhu, bahwa 
Nabi shallallahu “alaihi wa 
sallam bersabda, 


“Sesungguhnya zaman berputar sebagai 
mana ketika Allah menciptakan langit dan 
bumi. Satu tahun ada dua belas bulan. 
Diantaranya ada empat bulan haram 
(suci), tiga bulan berurutan: Dzul Qa'dah, 
Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan 
Rajab suku Mudhar, antara Jumadi Tsani 
dan Sya'ban.” 


(HR. Bukhari 3197 & Muslim 4477) 


APA ARTI BULAN 
HARAM ? 


Ibnu "Abbas radhiallahu “anhu mengatakan, 


"Allah mengkhususkan empat bulan 
tersebut sebagai bulan haram, 
dianggap sebagai bulan suci, karena 
melakukan maksiat pada bulan 
tersebut dosanya akan lebih besar 
dan amalan shalih yang dilakukan 
akan menuai pahala yang lebih 
banyak.” 


(Latho-if Al Ma'arif, 207) 


MUSTHAFA BIN SA'AD 
AL-HAMBALI RAHIMAHULLAH, 


“Pahala dan dosa 
dilipatgandakan pada 
tempat yang mulia seperti 
Mekkah, Madinah, 
Baitulmagdis, dan di masjid. 


Juga dilipatgandakan pada 
waktu yang mulia seperti 
hari Jumat, bulan-bulan 
haram, dan Ramadan.” 
(Mathalib Ulin Nuha, 2: 385) 


E-BOOK PENDIDIKAN AL FALAH 


MEMBERI MANFAAT 
KEPADA UMMAT 


SEKOLAH SUNNAH AL FALAH 
KB | TK | SD | smp | PPTQ 


Garingan, Tlingsing, Cawas, 
Klaten, Jateng 


0821 3660 2287 


